
ro 


Panduan Ngeroot Smartphone 
Android Dengan Kingroot 
Bdisi 2018 

Muhammad Vandestra 















Panduan Ngeroot Smartphone 
Android Dengan Kingroot 
Edisi 2018 


by 

Muhammad Vandestra & Dragon Promedia Studio 
2018 



Cara Instali APK Di Smartphone Android Secara Manual & 
Offline dengan Mudah 

Bagi pengguna smartphone, pasti sudah tidak asing dengan kegiatan instali aplikasi. Proses 
menginstali aplikasi di smartphone Android biasanya dilakukan melalui Google Play Store. 
Banyaknya aplikasi yang tersedia di Google Play Store membuat kebanyakan orang lebih 
memilih menginstali dari penyedia layanan ini. 

Pasalnya, cara untuk mendownload dan menginstali dapat dilakukan dengan mudah mulai dari 
aplikasi yang gratis hingga berbayar. Tidak hanya itu, instali aplikasi melalui penyedia layanan 
ini juga update secara langsung. 

Namun, adakalanya aplikasi yang dicari tidak tersedia di Google Play Store atau Anda ingin 
menginstali aplikasi secara offline (dengan catatan file apk harus sudah diunduh). Nah, Anda 
bisa menginstali aplikasi yang Anda inginkan secara manual, yaitu mengunduh file berekstensi 
(.apk) dari penyedia lain selain dari Google Play Store. File apk ini sendiri yaitu sebuah file 
Software atau program untuk melakukan suatu tugas pada sistem operasi Android. 

Lalu bagaimana cara menginstali file apk di HP Android secara manual dan offline? Artikel ini 
akan memberitahu Anda langkah-langkah untuk menginstali file apk di smartphone Android 
Anda. Berikut langkah-langkah cara instali file APK di HP android: 

Cara Instali APK di HP Android Secara Manual 

Sebelum melakukan tahap-tahap menginstali file apk secara manual pada smartphone Android 
Anda, ada baiknya Anda harus mengatur izin pemasangan aplikasi dari sumber yang tidak 
diketahui pada pengaturan Android Anda. Hal ini agar memungkinkan Anda untuk melakukan 
proses instalasi aplikasi dari sumber yang tidak diketahui atau selain Google Play Store. 


Page 2 of 27 



1 . Buka Settings pada smartphone Anda. 



Page 3 of 27 



2. Pilih Safety & privacy. 


General Sound 

Accounts ar>d security 

© Safety & privacy 
Notification center 
£) QuietTime 
® GPS 

@ Accounts & sync 
@ Backup & reset 

System 

Application management 
© Default application 


Display 


* 


Page 4 of 27 




3. Kemudian izinkan instalasi dari aplikasi yang tidak diketahui dengan cara klik tombol ON 
atau ceklis pada Unknown sources. 

< Safety & privacy 


Screen security 


Screen lock 

Pattern password 


Make pattern visible 

H 

Automatically lock 

5 mlnutes after sleep 


Power button instantly locks 

'O 

Device administration 


Unknown sources 

Allow installation of applications from unknown 
sources 

o 


Device administrators 


View or deactivate device administrators 

SIM card lock 


Set up SIM card lock 


Passwords 


Page 5 of 27 



4. Selanjutnya, download file apk yang Anda inginkan. Anda dapat mendownload file apk di 
APKPure atau website download apk lainnya. Pada artikel ini, saya mengunduh file apk Quoda 
for Anclroid. Jika anda mendapatkan notifikasi seperti ini ketika mendownload file apk, pilih saja 


OK 


A This type of file can harm your X 

device. Do you want to keep Quoda 
Code Editor_v2.0.0.7_apkpure.com. 
apk anyway? 




CANCEL 


Catatan: Anda dapat mendownload file apk ini melalui smartphone Anda sendiri (melalui 
browser). Jika Anda mendownload file apk menggunakan laptop, silahkan pindahkan ke 
smartphone Anda menggunakan kabel USB, bluetooth, dan lain sebagainya. Dalam mengunduh 
file apk, hal yang harus Anda ingat yaitu anda harus mendownload di website yang kredibel dan 
populer seperti APKPure dan pastikan juga aplikasi yang didownload harus compatible dengan 
perangkat Android Anda. 


Page 6 of 27 





5. Buka file apk yang telah Anda download sebelumnya. 


Category Storage 

Storage SD card Download 


© Quoda Code Edit...pkpure.co m.apk 

11/04/2018 8.52MB 


New folder 


Page 7 of 27 




6. Lalu klik tombol Continue installing. 


Quoda 

No security risks found 



Continue installing 


Page 8 of 27 




7. Kemudian pilih Instali. 


Quoda 


Do you want to instali this app? It will get 
the following permissions: 

Privacy 

tj» modify or delete the contents of your SD 
card 

read the contents of your SD card 

^ fmd accounts on the device 
use accounts on the device 

Device Access 

full network access 
Google Play billing service 
view network connections 



instali 


Cancel 


Page 9 of 27 




8. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian pilih Done. 


Quoda 


\/App installed. 


Open 


Done 


Page 10 of 27 





9. Kembali ke home smartphone Anda. Lalu buka aplikasi yang telah terinstali. 



Page 11 of 27 



10. Selanjutnya pilih I AGREE. 


•ill u ‘.ills'f’ 16:42 

» 

Welcome to Quoda 



End-User License 
Agreement 

To use Quoda, you must agree to the End- 
User License Agreement (EULA) below. By 
clicking 'I Agree”, you signify that you 
have agreed to be bound by the terms of 
the below license. 


END-USER LICENSE AGREEMENT FOR 
Quoda IMPORTANT PLEASE READ THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
LICENSE AGREEMENT CAREFULLY 
BEFORE CONTINUING TO USE THIS 
SOFTWARE APPLICATION: This End-User 



License Agreement (EULA) is a legal 
agreement between you (either an 
individual or a single entity), and Hiromi 
Thompson (DEVELOPER), for the Software 
application defined above (Ouoda) which 
may include associated Software 
components, media, and online or 
electronic documentation (SOFTWARE 
PRODUCT). By installing, copying, or 
otherwise using the SOFTWARE 
PRODUCT, you agree to be bound by the 
terms of this EULA. This license 



Page 12 of 27 









11. Anda telah berhasil menginstali file apk di perangkat smartphone Android Anda secara 
manual dan offline. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 


10 


11 


12 

13 

14 


Welcome to Quoda! 


Thanks for using Quoda! Here is how 
you can get started: 

- To create a new document, touch 
File > New 

- To open a document from any file 
system, touch File > Open 

- To integrate Quoda with Dropbox, 
Google Drive or any^jP(S) Servers, 
go to Settings > Codnections 

- To switch betwa^* open documents, 
touch the j^me^^rthe displayed 
document a^W^^^op of the screen 
(where it ci’B^ntly says "welcome. 

- To use the special keys at the 
top of the soft keyboard, swipe on 
the button to the letter you want 

- You can use shortcuts such as 
Ctrl+S for "Save" - click "Volume 
Up" for Ctrl and "Volume Down" for 
Alt if your device lacks Ctrl and 
Alt keys! 

- Don't like the syntax 
highlighting theme or font? Go to 
Settings > Appearance 

Quoda supports several syntaxes, so 


Perlu diingat, menginstali file apk dari sumber yang tidak diketahui memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu Anda dapat secara bebas mengunduh dan menginstali 
aplikasi yang tidak ada pada Play Store. 

Sedangkan kekurangannya yaitu aplikasi yang berasal dari sumber yang tidak diketahui ini dapat 
menimbulkan beberapa masalah misalnya masalah keamanan, di mana file apk tersebut mungkin 
saja mengandung virus. Nah, sebaiknya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap sumber 
yang akan Anda gunakan, apakah bisa dipercaya atau tidak. Berhati-hatilah dalam memilih 
sumber / website untuk mengunduh file apk. 


Page 13 of 27 







Cara Pakai KingRoot Di Semua HP Android Dengan Sekali Klik 

Seperti yang kita tahu bahwa Android merupakan sistem operasi (OS) besutan Google yang 
bersifat Open Source , dimana pengguna dapat dengan bebas “mengoprek" sistem Android pada 
ponsel mereka. Namun sayangnya, secara default, ketika anda membeli ponsel / HP android, 
akses untuk masuk ke sistem Android tersebut tidak dapat dilakukan. Alasannya untuk 
menghindari pengguna mengoprek bagian dalam sistem yang bisa mengakibatkan sistem 
berjalan tidak normal atau bahkan mengakibatkan kerusakan pada hardware HP android anda. 

Untuk masuk ke sistem Android, kita membutuhkan akses yang bernama root / superuser. Ada 
beberapa orang yang ingin memiliki akses root guna melakukan custom ROM, menginstali 
aplikasi yang membutuhkan akses root semisal Apps2SD, FlashFire, Magisk, Solid Explorer dan 
lain sebagainya. Jika anda ingin ngeroot / rooting HP android anda, anda bisa mengandalkan 
aplikasi yang bernama KingRoot. 

Bagaimana Cara Menggunakan KingRoot? 

Cara menggunakan KingRoot untuk ngeroot HP android anda sangatlah mudah, bahkan untuk 
orang awam sekalipun, asalkan langkah demi langkahnya diikuti dengan benar. Oh ya agar anda 
dapat menginstali file APK yang tidak berasal dari Play Store, maka anda perlu mencentang opsi 
pada bagian Unknown Resource. Langsung saja, simak langkah-langkah cara menggunakan 
KingRoot dibawah ini: 

1. Pertama-tama anda harus mendownload aplikasinya melalui situs https://www.kingoapp.com/ 

2. Setelah anda download, buka dan instali aplikasinya. Klik Instali untuk mulai melakukan 
instalasi. 


Page 14 of 27 




KingRoot 


Do you want to instali this application? 

Run at startup 

ED Draw over other apps 

fi Allow Wi-Fi Multicast reception 

Control flashlight 
Prevent phone from sleeping 

O Toggle sync on and off 

±p Delete all app cache data 
Instali shortcuts 
Measure app storage space 
Mock location sources for testing 
Modify system settings 
read Home settings and shortcuts 
Send sticky broadcast 
Uninstall shortcuts 

CANCEL - INSTALL 

< O □ 


3. Jika anda mendapatkan notifikasi seperti ini, pilih Details kemudian klik Instali anyway 
(unsafe). 


Page 15 of 27 




KingRoot 


Blocked by Play Protect 

KingRoot 



This app contains codethat attempts to 
bypass Android's security protections. 

Details 


Even if you have heard of this app or the 
app developer, it's still dangerous to instali 
an app from an untrusted source. Learn 
more 

Instali anyway (unsafe) • 





< 

o 

□ 


4. Jika anda mendapatkan notifikasi yang kurang lebih seperti gambar dibawah, klik KEEP APP 
(UNSAFE). 


Page 16 of 27 












5. Jendela awal KingRoot terbuka. Klik tanda V kemudian pilih Try It. 


Page 17 of 27 





Strong 

Fully control high authorities 



TRY IT 




E agreed KingRoot License Agreement 

< O □ 


6. Kemudian klik Try Root untuk mulai melakukan rooting pada HP android anda. 


Page 18 of 27 




KingRoot 



Device is not Root yet 

Try new Root strategy 


TRY ROOT 


SECURITY CHECK 


< O □ 


7. Proses rooting berjalan. Pastikan koneksi internet anda lancar dan tidak ada masalah, 
dikarenakan proses ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Tunggu hingga mencapai 
100% dan anda akan mendapatkan notifikasi bahwa HP android berhasil diroot. 


Page 19 of 27 






KingRoot 



Acguiring Root 


It's normal for devices to reboot 
process 

during Root 

0 

C Q J 

& 

Unzip Root 
resources 

Cloud issue 
strategy 

Preparing 

< 

O 

□ 


8. Buka kembali aplikasi KingRoot pada HP android anda. Kemudian klik Menu (garis tiga) 
yang berada di samping kiri atas. 


Page 20 of 27 


KingRoot 







c9 r° n 

b 0 0 

Reinforcement Protection Improvement 



Root Defence 


> 


Advanced permissions 

Add System default management 


More tools 

< O □ 


9. Pada jendela KingRoot Labs, anda akan melihat tulisan Root successfully yang berarti HP 
android anda sudah berhasil diroot. 


Page 21 of 27 



<- 


KingRoot Labs 





Root successfully 

© 

Monitor Root authorization 


> 

c 

89 %^ 

| 40 %^ 

42 % 

) 

0 

Purify 

Save batt 

ery by 30% 

> 

□ 

Device information configuration 

V' 


< 

o 

□ 



10. Namun jika anda masih belum yakin bahwa HP android anda sudah berhasil diroot atau 
belum, gunakan aplikasi yang lebih akurat yakni Root Checker. Anda dapat mendownloadnya di 
Play Store . 

11. Buka aplikasi Root Checker Basic , kemudian klik Verify Root. 


Page 22 of 27 




Root Checker Basic <C : 

VERIFYROOT UPGRADES RANKINGS* ROOT E 



Verify Root Status 

Device: LG-D838 
Android Version: 5.0.1 


► VERIFY ROOT 


Advanced Root Checker 



Adds : Customized assistance and 
guidance about the most important 
aspects of installing and uninstalling 
root. 


UPGRADE 



< O □ 


12. Jika anda mendapatkan notifikasi seperti ini, pilih saja Allow. 


Page 23 of 27 











Root Checker Basic 


< i 


VERIFY ROOT 


Verifvina 


and 




Global LGE LG-D838 Root Statistic 

Ease of Root Instali Rank: 3156 
Root Access Available; Yes 
Root Instali Difficulty: Medium 
Manufacturer Ease of Root Instali Rank: 3 



13. Nah jika anda mendapati tulisan hijau “ Congratulations! Root access...” itu berarti HP 
android anda sudah berhasil diroot. 


Page 24 of 27 












Root Checker Basic 


< s 


VERIFY ROOT UPGRADES RANKINGS ROOT B, 




Congratulations! Root 
access is properly installed 
on this device! 

Device: LG-D838 
Android Version: 5.0.1 

Date and Time: 13/04/2018 22:52 


Advanced Root Checker 



Adds : Customized assistance and 
guidance about the most important 
aspects of installlng and uninstalling 
root. 


UPGRADE 


Global LGE LG-D838 Root Statistics 



Ease of Root Instali Rank: 3142 
Root Access Available: Yes 
Root Instali Difficulty: Medium 
Manufacturer Ease of Root Instali Rank: 6 



PUBG MOBILE 

freeEMHH 


<3 O □ 


14. Namun jika anda mendapati tulisan merah “Sony! Root access...” itu berarti HP android 
anda belum diroot / gagal diroot. 


Page 25 of 27 










Sorry! Root access is not 
properly installed on this 
device. 

Device: LG-D838 
Android Version: 5.0.1 

Dateand Time: 15/04/2018 18:45 


Advanced Root Checker 

Adds : Customized assistance and 
guidance about the most important 
s/r aspects of installing and uninstalling 
root. 

UPGRADE 


Global LGE LG-D838 Root Statistics 



Ease of Root Instali Rank: 3125 
Root Access Available: Yes 
Root Instali Difficulty: Medium 
Manufacturer Ease of Root Instali Rank: 3 


Permainan paling falr Solo, Duo Atau 
Pasukan? 



INSTALL 


< 


O 


□ 


Itulah tutorial cara menggunakan KingRoot dengan mudah sehingga anda mendapatkan akses 
root / superuser terhadap HP android anda. Dengan ini, anda dapat mengoprek "jeroan” HP 
android atau menginstali aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akses root. Okey, selamat 
mencoba dan selamat mengeroot Android OS. 


Page 26 of 27 







About Author 


Muhammad Vandestra has been a columnist, health writer, soil scientist, artist, magazine editor, 
web designer & kendo martial arts instructor. A writer by day and reader by night, he write 
fiction and non-fiction book for adult and children. He lives in West Jakarta City. 


Page 27 of 27 






jbh. ’ 

■ j 

JA 

U*. gp — 

: -9--^ ■ 2^!I^5«5£S5w5<*Ml xS 








